Kiat Membangun 
Tahan 


Artati, dkk. Prinsip Denah Bangunan | 


Prinsip Struktur Rangka Dinding 
Bangunan | Prinsip Struktur 
Rangka Atap Bangunan | 
Persyaratan Bangunan | 
Pemasangan Pondasi | Detail 
Pondasi | Material Cor Beton | 
Pemasangan Tulangan Slof dan 
Kolom | Dimensi Kolom, Balok 
Slof, Balok Ring | Penulangan 
Kolom | Detail Penulangan 
Pertemuan Kolom dan Slof | 
Detail Penulangan Pertemuan 
Kolom dan Balok Ring | Detail 
Penulangan pada Perkemuan 
Balok Ring | Pengecofin Kolom | 
Selimut Beton | Pemasangan 
Ring Balok dan Gunung-Guhying | 
Struktur Atap | Detail 
Penempatan Kuda-kug a 
Balok Ring | Jeringggkor ts Ik 
'Septictank | Detail 2g 


Diterbitkan Atas Kerjasama ig! 
Deepublish dengan Universitas Islam Indonesia II 


Versi Pdf Lengka 


Kiat 
Membangun 
Rumah Tahan Gempa 


Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 

Telf. : (0274)/895042, 086440 : Fax. : (0274)895330 
Email : dekanat@ftsp.uii.ac.id 

Homepage : www.uii.ac.id 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 


Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 
atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 

terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual, 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 
ilmu pengetahuan, 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar, 
dan 

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin 
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf £, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kiat 
Membangun 
Rumah Tahan Gempa 


Hanindya Kusuma Artati, S.T., M.T., dkk. 


@eepublish 


glorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU KIAT MEMBANGUN RUMAH TAHAN GEMPA 
Hanindya Kusuma Artati, S.T., M.T., dkk. 
Desain Cover : Herlambang Rahmadhani 
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata 
Sumber Gambar : https://compassmag.3ds.com 


Cetakan Pertama: Maret 2018 


Hak Cipta 2018, Pada Penulis 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 


Copyright O 2018 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Jl.Kaliurang Km.9,3 — Yogyakarta 55581 
'Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: cs@deepublish.co.id 


ji Dalam Terbitan (KDT) 


3N 


ARTATI, Kusuma Hanindya 


Buku Kiat Membangun Rumah Tahan Gempa/oleh Hanindya Kusuma Artati, dkk.-- 


Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Maret-2018. 


NX 


ix, 35 hlm.: Uk:15.5x23 cm 


ISBN : 978-602-453-802-6 
ISBN Elektronis : 978-602-453-854-5 


1. Desain dan Pola Bangunan 1. Judul 
729 


P/ 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Assalamu alaikum. Wr. Wb 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala 


rahmat dan hidayahNya, telah terselesaikannya buku pintar 
Rumah Tahan Gempa yang disusun oleh Jurusan Teknik 
Sipil FTSP UII Yogyakarta. 

Buku pintar ini persembahan dari FTSP UII untuk 
masyarakat sebagai pedoman dan acuan dalam memba- 
ngun rumah tinggal sederhana satu lantai dengan Struktur 
Tahan Gempa. Diharapkan dengan buku pintar ini akan 
memudahkan masyarakat mengetahui secara detail kon- 
struksi dan memahami proses pelaksanaan pembangunan 
rumah masyarakat sesuai kaedah konstruksi yang benar. 

Buku pintar ini disajikan dalam bentuk grafis dan 
gambar, sehingga informasi yang disampaikan akan mudah 
dipahami baik dari konsep dan persyaratan maupun contoh 
implementasi lapangan. Diharapkan dengan penyajian ini 
akan lebih mudah diaplikasikan di lapangan oleh 
masyarakat, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang 
optimal. 

Kritik dan saran yang membangun akan sangat 
diharapkan guna penyempurnaan kedepan, karena dalam 
penyusunan buku pintar ini tidak lepas dari kekurangan. 
Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu penyusunan buku pintar ini. 

Wassalamu alaikum. Wr. Wb 


Yogyakarta, Juni 2017 
Tim Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TIM PENYUSUN 


Penanggungjawab 
Dr-Ing., Ir., Widodo Brontowiyono 


Pengarah 
Setya Winarno., ST., MT., Ph.D 


Ketua 
Hanindya Kusuma Artati., ST., MT 


Anggota 
Dhandun Wacano, S.Si., M.Sc 
M. Galieh Gunagama, ST., MT 
Adityawan Sigit., ST., 
Fajri Mulya Iresha., ST., MT 
Robby maghzaya.,ST., M.Sc 
Sahid Faoji, SST. 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR aa vi 
TIM PENYUSUN sena vii 
DAFTAR IS be aa vili 
1. Prinsip Denah BANGUNAN .......ean 1 
2. Prinsip Struktur Rangka Dinding Bangunan ........ 4 
3. Prinsip Struktur Rangka Atap Bangunan............. 5 
A4. Persyaratan BANGUNAN Wek naa 6 
5. Pemasangan POndaSi wa 7 
6: Detail POANdASI sea ee na 8 
7. Material Cot BELON web maan 10 
8. Pemasangan Tulangan Slof Dan Kolom.............. 11 
9. Dimensi Kolom, Balok Slof, Balok Ring ............. 12 
19, Penylanganh KONOMi Lani den oem O hasan 13 
11. Penulangan Pertemuan Kolom Dan Slof............ 14 
12. Detail Penulangan Pada Pertemuan Kolom - 
Bale RING seni ea mean emban 16 
13. Detail Penulangan Pada Pertemuan Balok Ring...17 
14, Pengecoraih KONG masi been Ona bea san ana 18 
15: Self BER Mein ane ke ek ita 21 
16. Pemasangan Balok Ring Dan Gunung-Gunung ...23 
175 SIrUKtut AtAp be EN ai 24 
18. Detail Penempatan Kuda-Kuda Atap Pada 
RING De ena ha nia Saka 26 
19. Jaringan Sanksi Lae iba Bln Hana AIA 27 
20: SD Eta aon enda aa Romansa mbah 28 
21. Detail Pengolah Limbah Domestik Dengan 
RESAPAN maa baba ban Ba 31 
viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


22. Pembuangan Air HUJAN won bee been 
DAFTAR PUSTAKA is 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. PRINSIP DENAH BANGUNAN 


CONTOH DENAH YANG KURANG BAIK — SEBAIKNYA 


Lo c PEMISAHAN 


STRUKTUR 


PEMISAHAN 
— : 


|| STRUKTUR 


|| LL aa 
Lo | Ka 


sal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Aa naa 
ANGAA 1 Wagted onta 
ArarEu PINTA PAN 


Urang) en uns 
LIA UIN Tenaga tag Ga tar 


ne kkt Ma ba Di 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRINSIP DENAH BANGUNAN 


Kurang Baik 


Sebaiknya 


Penempatan dinding-dinding 
penyekat dan lubang-lubang 
pintu jendela diusahakan simetris 
terhadap sumbu-sumbu denah 
bangunan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2. PRINSIP STRUKTUR RANGKA 
DINDING BANGUNAN 


Dinding pasangan bata diperkuat dengan ring balok, 
kolom & sloof sehingga membentuk struktur yang 
kaku & stabil 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. PRINSIP STRUKTUR RANGKA ATAP 
BANGUNAN 


GUNUNG-GUNUNG 

Tanpa perkuatan, pasangan gunung- 
gunung rentan terhadap gaya 
horizontal, bangunan mudah roboh. 
Hindari penggunaan gunung-gunung 
bila mungkin. Banyak kecelakaan 
terjadi akibat gunung-gunung roboh 
saat gempa. 


Perkuatan Beton 
Bertulang 
membentuk 
struktur gunung- 
gunung yang 
kaku dan stabil 


Perkuatan 
Beton be 


Bidang pengisi 
maksimum 9 m2 


Struktur rentan terhadap gaya- 
gaya horizontal, sehingga rentan 
roboh. 

Dibuat kuda-kuda penuh yang 
disatukan dengan pengaku 
sehingga struktur kokoh dan 
stabil 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. PERSYARATAN BANGUNAN 


» Bangunan harus diatas tanah yang stabil 

» Denah bangunan rumah sebaiknya 
sederhana dan simetris 

“ Sloof diangkur ke Pondasi 

» Gunakan kayu yang kering, pilih bahan atap 
yang ringan 

« Dinding pasangan bata, batako, dipasang 
angkur setiap jarak vertikal 30 cm yang 
dijangkarkan ke kolom 

“ Setiap luasan dinding 12 m2 harus dipasang 
kolom praktis 

» Dipasang balok ring/cincin yang diikat kaku 
dengan kolom 

» Seluruh kerangka bangunan harus terikat 
secara kokoh dan kaku 

« Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul 
sambungan kayu diberi baut dan plat 
pengikat 

“ Gunakan bahan spesi/adukan (1 pc : 3 pasir) 

« Pelaksanaan konstruksi oleh tukang 
berpengalaman 


BALOK RING 
BALOK LATAI 
KOLOM 

BALOK SLOF 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5. PEMASANGAN PONDASI 


Syarat dan ketentuan khusus 
diperlukan untuk kasus-kasus 
tanah labil seperti tanah rawa 


Pondasi diletakkan diatas tanah 
keras/stabil 

Kedalaman pondasi permukaan tanah 
minimal 60 cm. 

Lebar bagian bawah pondasi minimal 60 cm. 
Lebar bagian atas pondasi minimal 30 cm. 
Kontruksi pondasi dibuat solid dan menerus 
Dasar pondasi batu kali adalah lapisan pasir 
yang dipadatkan. 


30 CM 


Pondasi Batu Kali 
Pasir dipadatkan 
Tanah Keras 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6. DETAIL PONDASI 


Dinding bata 
Keramik 
Spesie 
Pasir urug 


10 
20 Besi tulangan 4 12 mm 
Begel & 8 mm,jarak antar begel 15 cm 
60 
Tanah Urug 
Pondasi batu kali 
10 Tanah asli 
| 
air 
Prinsip Sloof dan Pengangkuran 
Dinding bata 
Keramik 
Spesie 
Pasir urug 


Besi tulangan 4 & 12 mm 
Begel & 8 mm,jarak antar begel 15 cm 


Tanah Urug 
Pondasi batu kali 
Tanah asli 


Bangunan perkuatan beton bertulang dengan sloof beton bertulang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buatlah campuran beton dengan komposisi 
material - semen : pasir : kerikil : air - 1:2:3 : Y4 
Aduk meratadengan 14 ember air 

Gunakan ember yang sama untuk mengukur 
Jangan terlalu banyak air, karena setiap 
kelebihan 10 X akan menurunkan kekuatan 
beton 30-40 Y karena beton akan menjadi 
keropos 


Angkur & 10 mm setiap jarak 60 cm 
Kolom beton Bertulang 150 x 150 cm 
Besi Tulangan 4& 12 mm 

Begel besi d& 8 mm - 150 

Tulangan Kolom menembus pondasi 
Slof beton bertulang 150 x 200cm 
Besi tulangan 4 &12 mm 

Begel d&8 mm -150 

Pondasi batu kali 

Tulangan Balok Slof harus menerus 
menembus inti sambungan 

Slof diberi Angkur & 10 mm setiap 
jarak 60 cm menembus pondasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


7. MATERIAL COR BETON 


batu kali, semen, pasir, dan air 


z5 


1xsemen 4xpasir 


Yang harus DIINGAT (untuk bangunan rumah sederhana tahan 
gempa): 
Diameter perkuatan besi tulangan adalah 
12mm (full/gemuk) 


Penggunaan diameter begel yang memenuhi 
standard adalah 8 mm untuk jarak antar 
begel sejauh 15 cm dan diameter 6 mm untuk 
jarak antar begel sejauh 12,5 cm 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com P 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


8. PEMASANGAN TULANGAN SLOF DAN 
KOLOM 


Diameter kolom 15 x 15 cm , dan diameter 
slof 15/20 cm 

Tulangan pokok menggnakan besi 612 mm 
Begel menggunakan besi & 8 mm 

Jarak antar begel 15 cm 

Angkur ditanam sedalam 40 cm dengan 
jarak 50 cm 


1 


9. DIMENSI KOLOM, BALOK SLOF, BALOK 
RING 


Kolom Praktis Balok Ring — Balok Pondasi / Sloof 


Min &mm Jarak 15 


- Kolom :15x 15 
- Sloof: 15x 20 
- Balok Ring : 12x 15 


Material yang diperlukan: 

Besi diameter 8 mm (full) untuk begel pengikat tulangan 
dan juga untuk angkur pengikat kolom dengan dinding, besi 
diameter 12 mm (ful) untuk tulangan  kolom/ 
sloof/ringbalk, semen, pasir, kerikil, air, papan kayu dan 
kayu kaso untuk membuat bekistingnya, kawat serta paku 


0 


1xsemen 2xpasir —— Bxkerikil 


Ip) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10. PENULANGAN KOLOM 


1 
on 
La 

LN 


DETAIL A 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11. PENULANGAN PERTEMUAN KOLOM 
DAN SLOF 


TULANGAN 4P12 
SENGKANG PB-190 


TULANGAN 4P3 
SENGKANG PBJ 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TI 
u 


". 
... 
— 21 Uannsannin 
' 


U 


pn 
LI 
... 
Ip 
.u 
2. 
IP 


Kolom diberi angkur dengan dinding setiap 6 
lapis bata, juga dikaitkan sedalam 30 cm ke dalam 
podasi dan dikaitkan dengan balok ring dengan 
overlap sepanjang 40 cm 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


